WikipediA 


Bahasa Bada 


Bahasa Bada adalah sebuah bahasa daerah di Sulawesi 
Tengah, Indonesia. 


Bahasa ini dituturkan di daerah sebagai berikut: 

■ 14 desa di kecamatan Lore Selatan 

■ 2 desa campuran di kecamatan Pamona Selatan 

■ 4 desa campuran di kecamatan Poso Pesisir 

■ Desa Lemusa di kecamatan Parigi Selatan 

■ Kecamatan Ampibabo 

■ Desa Ako di kecamatan Pasangkayu, Kabupaten 
Ma muju Utara 


Pemudaran kosakata asli 


Anggota dari kelompok etnis di Sulawesi Selatan, seperti 
di hulu Sungai Budong-Budong di Kecamatan Budong- 
Budong, Kabupaten Mamuju, tidak lagi berbicara bahasa 
ini. Salah satu pembicara berbicara beberapa kosakata 
bahasa ini dengan pengaruh dari bahasa lain. 

Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Bada (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=bhz) di 
Ethnologue 

Referensi 


1. A Bada (http://www.ethnologue.com/language/bhz) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 
Besoa (http://www.ethnologue.com/language/bep) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 


Daftar isi 

Daerah dengan penutur yang signifikan 
Pemudaran kosakata asli 
Pranala luar 
Referensi 


Daerah dengan penutur yang 
signifikan 


Bada 

Bada', Tobada' 

Dituturkan di Indonesia 
Wilayah 


Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


ISO 639-3 


Glottolog 


Kabupaten Poso dan Mamuju 
Utara 

tak diketahui (23,000; versi 
1989-2007)1-1 

Melayu-Polinesia 

■ Celebik 

■ Kaili-Pamona 

■ Pamona 

■ Pamona Selatan 

■ Badaik 

■ Bada 

Kode bahasa 

Mencakup: 

bhz (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=bhz) - Bada 

bep (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=bep) - Besoa 

npy (http://www-01.sil.Org/i 
so639-3/documentation.asp?id 
=npy) — N apu 

badal260 (http://glottolog.o 
rg/resource/languoid/id/bada 

1260 )I 2 1 


















































Napu (http://www.ethnologue.com/language/npy) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Badaic". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/vv/index. php?title=Bahasa_Bada&oldid=16492275" 


Halaman ini terakhir diubah pada 28 Januari 2020, pukul 12.45. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




